WikipediA 

Bahasa Salar 


Bahasa Salar adalah bahasa Turkik yang dituturkan oleh 
orang-orang Salar, yang tinggal di provinsi Qinghai dan 
Gansu di Tiongkok; beberapa di antara mereka juga ada 
yang tinggal di Yining, Xinj iang. Suku Salar berjumlah 
sekitar 105.000 orang, sekitar 60.000 orang (2002) 
merupakan penutur ibu bahasa Salar; yang kurang dari 
20.000 orang di antara mereka adalah monolingualis atau 
penutur satu bahasa. 

Salar tiba di lokasi mereka saat ini pada abad ke-14, 
setelah bermigrasi dari barat, menurut legenda Salar 
mereka datang dari Samarkand yang saat ini masuk dalam 
wilayah Uzbekistan . Bahasa Salar modern yang termasuk 
kelompok Oghuz ini sekarang banyak dipengaruhi bahasa 
Tibet dan Mandarin . 

Referensi 


1. ^ Salar (http://www.ethnologue.com/language/slr) 

di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Salar". 

Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Salar&oldid=12708385 " 



Salar 


Salirga 



Dituturkan di 

Tiongkok 

Wilayah 

Qinghai, Gansu 

Penutur 

bahasa 

70,000 (2002)W 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 


■ Turkik Umum 


■ Oghuz 


■ Salar 

Sistem 

Arab, abjad Tionghoa, Pinyin, 

penulisan 

Latin 


Status resmi 

Bahasa 

Tiongkok 

resmi di 

■ Kabupaten Otonomi 


Xunhua Salar 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

slr 

Glottolog 

salal264 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/sala 


1264) p] 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Maret 2017, pukul 10.47. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


































